WikipediA 


Bahasa Dogri 

Bahasa Dogri (^T^t atau j/A adalah bahasa Indo- 
Arya yang dituturkan oleh sekitar lima juta orang di India 
dan Pakistan, terutama di wilayah Jammu dan Kashmir 
dan Himachal Pradesh, juga di utara Punjab. Penutur 
Dogri disebut Dogra , dan wilayah di mana Dogra tinggal 
disebut Duggar. Sejak bahasa Urdu, Hindi, dan Pujab 
dituturkan di kawasan-kawasan berbahasa Dogri, bahasa 
Dogri pun akhirnya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa 
tersebut. 


Referensi 


1. A Dogri (http://www.ethnologue.com/language/do 

i) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

Dogri proper (http://www.ethnologue.com/langua 

ge/dgo) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com/langu age/xnr)Kangri 
di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Indo-Aryan 
Northern zone - Western Pahari". Glottolog 4.1. 
Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 


Doori 

(Js f) dogri 

Dituturkan di India, Pakistan 


Wilayah Jammu, Himachal Pradesh, 
Punjab 

Penutur 

bahasa 


Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

■ Indo -lran 
■ Indo-Arya 
■ Zona Baratlaut 
- Pahari Baratlaut 

■ Dogri 


Sistem 

penulisan 

Dewanagari, Perso-Arab 
Dahulu Takri, Gurmukhi 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

India 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

doi 

ISO 639-3 

doi - kode inklusif 


Kode individual: 

dgo (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=dgo) - Dogri proper 

xnr (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=xnr ) - Kangri 

Glottolog indol311 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/indo 
1311) PI 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Dogri di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Dogri&oldid=15186745" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 Juni 2019, pukul 21.21. 





















































Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



